IBN SINA f- 


Berasyik Masyuk 
dengan Tuhan 


Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat 


Editor. 
Dani Ramdani 


@sinaproject.id 


Berasyik Masyuk 
engan Tuhan 


Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat 


Ibn Sina 


Berasyik Masyuk 
dengan Tuhan 


Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat 


Penulis: Ibn Sina 
Sumber Naskah: Fi Sirr al-Salat dalam Ashi, H. (1982). 
Tafsir Al-Ouran wa al-Lughah al-Shuftyah Fi Falsafah Ibn 
Sina. Beirut: Al-Muassasah al-Jami'at al- Dirasat al-Nashr wa 
al-Tauzi'at. 


Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: 
Editor: Dani Ramdani 
Penyunting: Deni Iskandar 
Layouter: Rian Wahyuddin 
Cover: Nurul Hamim 


Penerbit: Perkumpulan Fata Institute - Fins 
Email: fatainstitute@gmail.com 
Web: www.penerbitfins.com 
Instagram: @penerbitfins @sinaproject.id 


Supported by: 
Lafadz Nusantara Center 


Jakarta, Juli 2024 
56 halaman 
12.5 cm x20 cm 


Copyright 02024 
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang 


ALI right Reserved 


Tn Dalam risalah “Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap 
Rahasia di Balik Ibadah Salat” ini, Ibn Sina membawa kita pada 
perjalanan spiritual mendalam, yaitu menyingkap lapisan- 
lapisan makna yang tersembunyi di balik ibadah salat. Salat 
sering kali dipandang hanya sebagai ibadah kewajiban harian, 
namun Ibn Sina menunjukkan bahwa salat adalah cara untuk 
membangun hubungan langsung dan penuh cinta dengan 
Sang Pencipta, Berasyik Masyuk dengan-Nya (a-mundja?. Ibn 
Sina memadukan pendekatan spiritual dan rasional untuk 
memberikan pemahaman yang utuh, memaknai salat bukan 
hanya sebagai tindakan fisik semata, melainkan juga sebagai 
penyatuan pikiran, jiwa, dan hati dalam kehadiran Tuhan. 


Lebih jauh, dalam risalah ini, Ibn Sina menguraikan 
bagaimana setiap gerakan, seperti ruku dan sujud, merupakan 
wujud penyerahan total manusia kepada Tuhan. Melalui 
perspektif tasawuf dan filsafat yang mendalam, ia mengajak 
kita untuk tidak hanya memahami salat secara ritualistik, 
tetapi juga menyelaminya sebagai perjalanan untuk mengenali 
diri dan Tuhan. Ibn Sina menyampaikan bahwa dalam setiap 
salat (baik lahiriah ataupun batiniah), manusia menemukan 
kedekatan tertinggi dengan Sang Wujud Niscaya, yaitu Allah, 
serta momen dimana kita bisa untuk berkomunikasi secara 


asyik masyuk dengan-Nya. 


Editor 


66 


Jang, kade Solat! 


Emak 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 


/1/ 
Pendahuluan 


Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakan 
manusia dengan keistimewaan akal (akkhatab), 
menjadikannya mampu membedakan antara 
kebenaran dan kesalahan, serta membekalinya 
dengan kecenderungan terhadap kebaikan. Allah 
telah menyucikan hati para kekasih-Nya dengan 
cahaya kesucian, dan menghiasi jiwa mereka yang 
dekat dengan-Nya dengan keindahan sifat-sifat-Nya. 


Allah menjadikan manusia sebagai perantara dalam 
rantai makhluk, sehingga derajat mereka menjadi 
tinggi dan mulia. Di antara mereka, ada yang dipilih 
karena kecerdasan dan kebijaksanaannya, menjadikan 
mereka sebagai puncak dari segala ciptaan dan tiang 
penopang keberadaan. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 1 


2 
Fa 
u 
2 
o 
daa 
Ss 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
v 
18. 
ha 
0. 
D 
A 
Sa 
£. 


Allah pun menganugerahi manusia dengan 
keistimewaan — pengetahuan, pemikiran, dan 
kemampuan berpikir, menjadikannya layak untuk 
memikul tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. 


Dengan kelebihan tersebut, manusia memperoleh 
kehormatan yang lebih dari makhluk lainnya. 
Kepada-Nya kita menyembah dan memohon, karena 
hanya Dia yang berhak menerima segala bentuk 
ibadah. Semoga shalawat dan salam senantiasa 
tercurah kepada Nabi yang paling utama, pemimpin 
umat terdahulu dan yang akan datang, yaitu 
Muhammad, keluarganya, serta para sahabatnya yang 


suci. 
22 


Selanjutnya, ketika engkau, wahai saudara yang tulus 
dan sahabat yang setia, memintku untuk menuliskan 
sebuah risalah tentang rahasia salat, menjelaskan 
hakikat yang tersembunyi di balik aspek lahiriahnya, 
mengungkapkan makna batin yang tersirat, serta 
menjelaskan kewajiban pelaksanaannya bagi individu, 
juga manfaat spiritualnya bagi hati dan jiwa, saya pun 
segera memenuhi permintaanmu meskipun tugas ini 
cukup berat. 


2 - Ibn Sina 


Sembari bertekad untuk mengambil manfaat, tidak 
akan menyia-nyiakan waktu, saya memohon 
pertolongan kepada Allah Yang Maha Pemberi 
anugerah agar membimbing saya ke jalan yang benar. 
Saya juga memohon perlindungan kepada-Nya dari 
kesalahan, kebingungan, serta kekacauan dalam 
pemikiran saat menuntut ilmu. Jika akal saya 
mencapai batasnya, saya akan bersandar pada 
pertolongan-Nya. Dan jika ada kelemahan dari diri 
saya, Allah-lah yang menjadi Penolong, dan kepada- 
Nya saya berserah diri. 


Risalah ini telah saya bagi menjadi tiga bagian, yang 
masing-masing dijelaskan dalam tiga bab. 


1. Pasal Pertama: Tentang Hakikat Salat, 

2. Pasal Kedua: Tentang aspek lahiriah dan 
batiniah salat, 

3. Pasal Ketiga: Tentang Siapa yang Diwajibkan 
untuk Setiap Bagian dari Dua Bagian 
Tersebut, Siapa yang Diwajibkan Salah 
Satunya tanpa yang Lain, dan Siapa yang 
Disebut Orang yang Shalat dengan Penuh 
Harap (a-musalli al-raji) serta Orang yang 
Shalat sambil Berasyik Masyuk kepada 
Tuhannya (al-musalli a-munaji). Dan di Sinilah 
Saya Mengakhiri Risalah Ini. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 3 


2 
Fa 
uv 
2 
o 
daa 
Ss 
v 
£ 
& 


@ 
Se 
5 
v 
Ke) 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


Tah 
Pasal Pertama: Tentang Esensi Salat 


Pada pasal ini, kita memerlukan beberapa 
pendahuluan. Maka, kita katakan: Sesungguhnya 
Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk 
dari berbagai jenis, dimulai dari tumbuh-tumbuhan, 
mineral, dan elemen-elemen dasar, kemudian diikuti 
oleh penciptaan bintang-bintang, planet-planet, jiwa- 
jiwa yang terpisah, serta akal yang sempurna sejak 
awal penciptaannya. Setelah proses penciptaan itu, 
Allah menyempurnakannya dengan menciptakan 
makhluk yang paling sempurna. 


Allah menghendaki agar penciptaan-Nya tidak 
berhenti pada sesuatu yang tidak sempurna, 
melainkan diakhiri dengan makhluk yang paling 
sempurna dalam hal jenis dan sifat. Oleh karena itu, 
diciptakanlah manusia, yang di antara semua 
makhluk dimuliakan dengan akal. Penciptaan dimulai 
dengan akal dan disempurnakan pula dengan akal, 
sehingga akal menjadi makhluk yang paling mulia 
dan menjadi puncak dari seluruh keberadaan. 
Dengan demikian, makhluk yang dimaksud paling 
mulia adalah manusia, tidak ada yang lain yang 
sebanding. 


4 - Ibn Sina 


Jika engkau telah memahami hal ini, maka ketahuilah 
bahwa manusia adalah alam semesta yang lebih besar 
(al-'alam al-akbar). Sebagaimana segala sesuatu dalam 
alam ini tertata dengan baik, demikian pula manusia, 
baik dalam kemuliaan maupun tindakannya. Ada 
manusia yang tindakannya selaras dengan malaikat, 
tetapi ada pula yang menyerupai setan hingga 
menjerumuskan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan 
karena manusia tidak diciptakan dari satu unsur saja 
dengan satu hukum semata. Sebaliknya, Allah Ta'ala 
menyusun manusia dari berbagai unsur yang 
beragam dan campuran yang berbeda-beda. 


Allah membagi esensi manusia menjadi bagian yang 
sederhana dan yang kompleks, jasmani dan rohani. 
Dia menghiasi manusia dengan indera dan akal, baik 
yang tampak maupun yang tersembunyi. Dia 
menghiasi bagian lahiriah, jasmani, dengan panca 
indera yang tersusun dalam sistem yang paling 
sempurna. Sementara dari aspek batin yang 
tersembunyi, Allah memilih bagian yang paling mulia 
dan kuat. 


Allah menempatkan sifat alamiah (a-tabi'i) di hati 
untuk mengatur pencernaan, penolakan, penyerapan, 
penahanan, penyempurnaan organ, dan penggantian 
bagian tubuh melalui penguraian dan nutrisi. Sifat 
hewani (a-hayawani) ditempatkan pada jantung, yang 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 5 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
v 
1. 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


berkaitan dengan dua kekuatan: amarah dan syahwat, 
yang bekerja untuk mengakomodasi hal-hal yang 
cocok dan menghindari yang tidak sesuai. Kekuatan 
ini menjadi sumber panca indera serta asal-usul 


imajinasi dan gerak. 


Kemudian, Allah mempersiapkan jiwa manusia yang 
berakal (al-nafs al-insaniyyah al-natigah) di otak, 
menempatkannya di tempat tertinggi dan paling 
layak. Dia menghiasinya dengan kemampuan 
berpikir, mengingat, dan menyimpan pengetahuan. 
Akal menjadi penguasa yang bertindak sebagai raja 
dengan seluruh kekuatan sebagai tentaranya. Indera 
bersama (al-hiss a-musytarak) bertindak sebagai kurir, 
menjadi perantara antara akal dan panca indera 
lainnya di “pintu gerbang kota.” Kurir ini berperan 
sebagai perantara yang —pada waktu-waktu tertentu- 
mengumpulkan informasi dari dunia luar, kemudian 
membawa dan menyampaikannya kepada kekuatan 
akal untuk membedakan dan memilih mana yang 


layak dipertahankan dan mana yang perlu dibuang. 


Manusia, dengan berbagai ruhnya, adalah bagian dari 
alam semesta. Setiap kekuatan yang dimiliki manusia 
memiliki kesamaan dengan jenis makhluk tertentu. 
Dengan sifat hewaninya, manusia berbagi kesamaan 
dengan hewan, dengan sifat alamiahnya, ia berbagi 


kesamaan dengan tumbuhan, dan dengan sifat 


6 - Ibn Sina 


kemanusiaannya, ia berbagi kesamaan dengan 
malaikat. 


Setiap kekuatan ini memiliki tugas dan tindakan 
khusus yang melekat padanya. Ketika salah satu sifat 
ini mendominasi, manusia menjadi sempurna sesuai 
dengan sifat yang mendominasinya, dan ia 
menemukan jati dirinya melalui sifat tersebut. Setiap 
tindakan dari sifat-sifat ini memiliki peran, pahala, 


dan manfaat tersendiri. 


Tindakan yang terkait dengan sifat alamiah 
mencakup makan, minum, memperbaiki organ-organ 
tubuh, dan membersihkan tubuh dari kotoran. Tidak 
ada konflik atau pertentangan dalam urusan ini. 
Manfaat dari tindakan ini adalah menjaga keteraturan 
tubuh, keseimbangan organ, dan kekuatan fisik. 


Tubuh yang sehat dengan otot-otot yang kuat serta 
keseimbangan organ diperoleh melalui asupan 
makanan dan minuman yang baik. Pahala dari 
tindakan ini tidak diharapkan di alam rohani, dan 
tidak ada ganjaran di hari kebangkitan, karena sifat 
alamiah ini tidak akan dibangkitkan setelah kematian. 
Perumpamaannya seperti tumbuhan, ketika mati, ia 
lenyap dan tidak akan dibangkitkan kembali. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 7 


2 
Fa 
uv 
2 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
v 
12. 
3 
0. 
D 
Aa 
S 
5. 


Sementara itu, tindakan yang berkaitan dengan sifat 
hewani mencakup gerakan, imajinasi, dan menjaga 
tubuh dengan pengaturan yang baik. Tindakan 
utamanya adalah syahwat dan amarah. Amarah 
sebenarnya merupakan cabang dari syahwat, karena 
amarah adalah keinginan untuk menekan, menguasai, 
mendominasi, dan terkadang berbuat zalim. Ini 
merupakan bentuk dari kepemimpinan, dan 
kepemimpinan berasal dari syahwat. 


Manfaat dari tindakan sifat hewani adalah menjaga 
tubuh melalui kekuatan amarah dan melestarikan 
spesies melalui kekuatan syahwat. Spesies terus 
berkembang melalui reproduksi, dan reproduksi 
diatur oleh syahwat. 


Tubuh terlindungi dari bahaya melalui kekuatan 
amarah, yang memungkinkan manusia menghadapi 
musuh, menutup pintu terhadap ancaman, dan 
mencegah bahaya kezaliman. Fungsi-fungsi ini 
berhubungan dengan kekuatan amarah. Pahala dari 
tindakan sifat hewani adalah pencapaian tujuan di 
dunia, namun tidak ada pahala yang ditunggu setelah 
kematian, karena sifat ini mati bersama tubuh dan 
tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat—sama 


seperti hewan lainnya. 


8 - Ibn Sina 


Siapa yang tidak memiliki kesiapan untuk berbicara 
dengan Tuhan, maka ia tidak memiliki harapan akan 
pahala. Jika ia tidak menerima anugerah rohani ini, 
maka setelah kematian, tidak ada kebangkitan 
baginya. Ketika ia mati, segalanya berakhir, dan 
kebahagiaannya telah berlalu. 


Tindakan jiwa manusia yang berakal adalah yang 
paling mulia di antara semua tindakan, karena ia 
merupakan ruh yang paling luhur. Tindakannya 
meliputi perenungan tentang berbagai keahlian dan 
memikirkan keajaiban-keajaiban. Jiwa ini mengarah 
ke alam yang lebih tinggi dan tidak menyukai tempat 
tinggal yang rendah serta padang rumput yang hina. 
Karena asalnya dari tingkatan yang tinggi dan esensi- 
esensi pertama, urusannya bukanlah sekadar makan 
dan minum, serta kebutuhannya bukanlah pada 
kenikmatan dan persetubuhan. 


Tindakannya lebih kepada menanti terungkapnya 
hakikat-hakikat dan melihat dengan intuisi yang 
sempurna serta pemikiran yang jernih untuk 
memahami makna-makna yang halus. Ia mengamati 
dengan mata hati lembaran-lembaran rahasia dan 
berusaha keras untuk mencapai sebab-sebab 


harapan. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 9 


2 
Fa 
uv 
2 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
v 
18. 
aa $ 
0. 
D 
A 
S 
£. 


Jiwa manusia berbeda dari jiwa-jiwa lainnya karena 
memiliki kemampuan berpikir yang sempurna dan 
pemikiran yang mendalam. Perhatian jiwa ini 
sepanjang hidup adalah menjernihkan hal-hal yang 
dapat diindera dan memahami hal-hal yang dapat 
dipikirkan. Allah Ta'ala mengkhususkan jiwa manusia 
dengan kekuatan berpikir (a-nutg), yang tidak dimiliki 
oleh jiwa-jiwa lainnya. Kemampuan berpikir adalah 
bahasa para malaikat, mereka tidak menggunakan 
perkataan atau lafaz, melainkan berpikir dengan 


pemahaman tanpa indera dan tanpa ucapan. 


Dengan demikian, hubungan manusia dengan alam 
malakut teratur melalui kemampuan berpikir, di mana 
perkataan mengikutinya. Barangsiapa yang tidak 
mengenal kemampuan berpikir ini, ia akan kesulitan 
dalam menjelaskan kebenaran. Tindakan jiwa ini 
telah kami ringkas dalam ungkapan yang paling 
padat, dan untuk hal ini terdapat banyak penjelasan 
yang telah kami kompres. Tujuan kami dalam risalah 
ini bukanlah untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan 
manusia dan tindakan-tindakannya. 


Apa yang kami butuhkan dalam pendahuluan ini 
telah kami sampaikan dan tetapkan. Kami telah 
menjelaskan bahwa tindakan khusus jiwa manusia 
adalah ilmu dan pemahaman. Manfaatnya sangat 


10 - Ibn Sina 


banyak, di antaranya adalah mengingat, berdoa, dan 
beribadah. 


Ketika manusia mengenal “Tuhannya dengan 
pikirannya, memahami yang metafisik dengan 
akalnya, dan melihat kelembutan-Nya dengan 
kecerdasan pikirannya, ia merenungkan hakikat 
ciptaan. Ia melihat kesempurnaan ciptaan dalam 
benda-benda langit dan esensi-esensi yang tinggi, 
karena mereka adalah makhluk yang paling 
sempurna, jauh dari kerusakan, kekeruhan, dan 


komposisi yang beragam. 


Dalam jiwanya yang berakal, ia melihat keserupaan 
dengan kekekalan dan kemampuan berpikir seperti 
benda-benda langit. Ia merenungkan perintah Sang 
Pencipta dan mengetahui bahwa perintah tersebut 
berkaitan erat dengan ciptaan-Nya, sebagaimana 
Allah Ta'ala berfirman: 


SB .. PI 
25 SEA 


“Ingatlah! Hanya milik-Nyalah segala penciptaan dan 
urusan.” (O.S. 7:54| 


Dengan demikian, sesuai dengan limpahan ciptaan, 


perintah menjadi keharusan baginya. Ia merindukan 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 11 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
as 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
v 
18. 
ha 
0. 
D 
A 
Sa 
£. 


untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, dan 
bergegas untuk membangun hubungan dengan 
berbagi tingkatan tersebut. Oleh karena itu, ia selalu 
merendah diri, mengingat Allah, tetap ikhlas, serta 
menjalankan salat dan puasa. Baginya, ada pahala 
yang melimpah. 


Sungguh, jiwa manusia memiliki pahala karena ia 
tetap ada setelah tubuhnya hancur dan tidak 
terpengaruh oleh lamanya waktu. Ia akan 
dibangkitkan setelah kematian. Yang dimaksud 
dengan kematian adalah perpisahan jiwa dari tubuh, 
dan kebangkitan adalah penyambungan kembali 
dengan  esensi-esensi spiritual. — Pahala dan 
kebahagiaannya terletak pada kesadaran ini, dan 
pahalanya sesuai dengan tindakannya. 


Jika tindakan jiwa manusia sempurna, ia akan 
memperoleh pahala yang berlimpah. Namun, jika 
tindakannya kurang, kebahagiaannya pun akan 
berkurang, dan pahalanya akan menyusut. Dalam 
keadaan demikian, ia akan tetap merasakan kesedihan 
dan kegundahan, bahkan akan terhina, tercela, dan 
mengalami celaka. Jika kekuatan hewani dan alamiah 
mendominasi, sementara kekuatan berpikirnya 
melemah, ia akan menyesal setelah kematian dan 
menderita pada hari kebangkitan. 


12 - Ibn Sina 


Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan tercela berkurang, 
dan jiwanya terbebas dari pemikiran buruk serta 
cinta yang hina, ia akan berhiaskan akal dan ilmu, 
serta berakhlak dengan akhlak terpuji. Dalam kondisi 
ini, ia akan tetap lembut, suci, kekal, diberi pahala, 
dan bahagia di akhirat bersama kerabat dan kaumnya. 


Setelah menyelesaikan pendahuluan ini, kami ingin 
menegaskan bahwa salat adalah penyerupaan jiwa 
manusia yang berakal dengan benda-benda langit. 
Salat merupakan ibadah yang terus-menerus kepada 
Kebenaran Mutlak (a/-Hagg al-Mutlag) dalam mencari 
pahala yang abadi. 


Rasulullah Saw. bersabda: 


#3 ke NB 


“Salat adalah tiang agama.” 


Agama sendiri berfungsi sebagai (medium) 
pemurnian jiwa manusia, membebaskannya dari 
kotoran-kotoran — setan — dan  bisikan-bisikan 
kemanusiaan. Ia juga membantu individu 
menjauhkan diri dati tujuan-tujuan duniawi yang 
rendah. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat -13 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
as 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
v 
12. 
3 
0. 
D 
Aa 
S 
£. 


Salat adalah ibadah kepada Allah, Sang Sebab 
Pertama (al-'iilat al-ilay dan Yang Disembah, yaitu 
Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Ibadah ini 
mencerminkan pengenalan terhadap Yang Wajib Ada 
(wajib a-wijid). Oleh karena itu, tidak perlu 
menafsirkan firman Allah Ta'ala yang menyatakan 
“mereka menyembah” (Ya'buduny dengan “mereka 
mengenal,” ()urafun) karena ibadah ini pada dasarnya 
adalah pengenalan (a-ma'rifat), yaitu mengenal Allah 
Yang Niscaya Ada dan mengetahui-Nya dengan 
rahasia yang jernih serta hati yang bertakwa. 


Hakikat salat adalah mengetahui Allah Ta'ala dalam 
keesaan-Nya dan keniscayaan ada-Nya, mensucikan 
Zat-Nya, dan mengkuduskan sifat-sifat-Nya, serta 
melaksanakan salat dengan keikhlasan. Yang 
dimaksud dengan ikhlas adalah mengetahui sifat-sifat 
Tuhan dengan cara yang tidak menyisakan celah bagi 
kebanyakan dan tidak ada tempat bagi penambahan. 


Barangsiapa yang melakukannya, maka ia telah ikhlas 
dan salatnya sah, tidak sesat dan tidak keliru. 
Sebaliknya, barangsiapa yang tidak melakukannya, 
maka ia telah berbuat dusta, bohong, dan durhaka. 
Allah lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih 


kuat dari semua itu. 


14 - Ibn Sina 


14) 
Pasal Kedua: Salat Lahiriah dan Batiniah 


Setelah memahami apa yang telah dijelaskan dalam 
risalah ini mengenai salat dan hakikatnya, perlu 
diketahui bahwa salat terbagi menjadi dua bagian: 
satu bagian yang bersifat lahiriah (zdhir), yaitu sebagai 
sarana latihan (4/-riyadi), dan satu bagian lainnya yang 
bersifat batiniah (batin), bagian ini adalah salat yang 
hakiki. 


Bagian yang lahiriah adalah aspek yang diperintahkan 
secara syariat dan diketahui secara umum. Salat ini 
diwajibkan oleh syariat dan menjadi beban bagi 
manusia yang mukallaf. Oleh karenanya, sungguh, 
salat merupakan dasar bagi keimanan, bahkan ada 


yang mengatakan: 
RE Il YG AD Vo Il YG 


“Tidak ada iman bagi orang yang tidak melaksanakan 
salat, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki 
amanah.” 


Jumlah rakaat salat dan waktu pelaksanaannya telah 
ditentukan, salat dijadikan sebagai bentuk ketaatan 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 15 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
as 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
v 
1. 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


yang paling mulia dan menempatkannya pada derajat 
tertinggi di antara ibadah lainnya. 


Salat lahiriah ini berkaitan dengan gerakan tubuh, 
terdiri dari bentuk-bentuk dan rukun-rukun, seperti 
bacaan, tuku', dan sujud. Tubuh terdiri dari unsur- 
unsur (atau elemen-elemen dasar alam) seperti air, 
tanah, udara, dan api, serta campuran lainnya. 
Bentuk-bentuk yang tersusun dari bacaan, ruku?, dan 
sujud ini mencerminkan salat yang hakiki, yang 
terikat dengan jiwa rasional (al-nafs al-natigah). Ini 
merupakan alur kebijakan bagi tubuh untuk 
mencapai keteraturan alam. Aspek lahiriah ini juga 
merupakan bagian dari kebijakan syariat, yang terbagi 
menjadi hakikat-hakikat ruh dan petunjuk bagi 
tubuh. 


Pembuat syariat membebankan salat kepada manusia 
yang baligh dan berakal agar tubuhnya menyerupai 
apa yang khusus bagi ruh dalam hal meraih jenis 
tingkatan yang tinggi, sehingga manusia dibedakan 
dari hewan. Hewan tidak memiliki pikiran (K£hitab) 
sehingga ia dibebaskan dari perhitungan amal 
perbuatan (hisab) serta hukuman (“igab). Sebaliknya, 
manusia memiliki pikiran, sehingga ia diberi pahala, 
dihukum, serta diwajibkan mematuhi perintah dan 
larangan syariat maupun akal, di mana syariat 
mengikuti jejak akal. 


16 - Ibn Sina 


Ketika pembuat syariat menyadari bahwa akal 
mewajibkan ia yang berjiwa rasional untuk 
melaksanakan salat yang hakiki dan murni —yakni 
mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui-Nya— ia pun 
membebankan salat secara badaniah sebagai jejak 
dari salat tersebut. Salat diatur dalam bentuk tertentu 
dan dilakukan dengan cara yang paling baik agar 
gerakan tubuh-tubuh mengikuti gerakan ruh-ruh 
dalam beribadah, meskipun tidak sebanding dalam 
tingkatannya. Pembuat syariat memahami bahwa 
tidak semua manusia dapat mencapai tingkatan akal, 
sehingga mereka perlu menjalani latihan secara 
badaniah (riyddliyah badaniyah) yang bertentangan 
dengan hawa nafsu alamiah mereka. 


Pembuat syariat menempuh jalan ini dan 
menetapkan dasar bagi gerakan salat yang paling 
umum dan signifikan secara inderawi, agar terikat 
dengan aspek lahiriah manusia serta mencegah 
mereka menyerupai hewan. Ia menekankan perintah 


yang kuat ini dengan sabdanya: 


Bil 


“Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.” 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 17 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
as 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
v 
18. 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


Dalam hal ini terdapat banyak maslahat dan manfaat 
yang tidak tersembunyi bagi orang yang berakal, 
namun tidak dapat dipahami oleh orang yang bodoh. 


"2 


Bagian kedua dari salat adalah yang batiniah yang 
hakiki, yaitu penyaksian atas Kebenaran (a/-Hagg) 
dengan hati yang jernih dan jiwa yang suci dari 
angan-angan. Bagian ini tidak mengikuti hitungan- 
hitungan jasmani dan rukun-rukun yang dapat 
diindera, melainkan mengalir melalui pikiran-pikiran 
yang jernih dan jiwa yang kekal. 


Terkadang, Rasulullah Saw terfokus pada 
pemahaman hakiki tentang salat, sehingga kadang 
membuatnya salat dengan durasi yang pendek atau 
panjang, Dalam hal ini, akal bersaksi bahwa salat 
yang sesungguhnya adalah seperti yang dinyatakan 
oleh Nabi Saw: 


R3 Ea usa 


“Orang yang salat itu sedang berasyik masyuk dengan 
Tuhannya.” 


18 - Ibn Sina 


Berasyik masyuk kepada Tuhan (al-munajat) tidak 
dapat terjadi hanya melalui anggota tubuh atau lidah 
yang bisa diindera. Berkomunikasi dan Berasyik 
masyuk ini hanya sesuai bagi yang terbatas oleh 
tempat dan waktu. Sementara itu, Yang Maha Esa, 
yang suci, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan 
sifat-Nya tidak berubah. Bagaimana mungkin 
manusia yang terbatas dalam bentuk, jasad, dan 
ruang dapat melihat-Nya dengan indera dan 
kekuatan mereka? 


Wujud Absolut yang Benar (a-Wjid a-Mutlag al- 
Hagg) adalah ghaib, tidak terlihat, dan tidak terikat 
oleh tempat. Tubuh secara alami tidak dapat berasyik 
masyuk atau duduk bersama kecuali dengan sesuatu 
yang dapat dilihat dan dirasakan. Jika tidak terlihat, 
maka ia dianggap jauh dan ghaib. Berasyik masyuk 
kepada yang ghaib menjadi mustahil. Yang Wajib 
Ada (Wajib al-Wajid) jauh dari tubuh ini, meskipun 
Dia dapat melakukan apa pun yang Dia kehendaki. 
Tubuh-tubuh ini mengalami perubahan dan penyakit, 
serta memerlukan tempat dan ruang, sehingga tetap 


diam di atas permukaan bumi yang gelap. 


Substansi-substansi tunggal yang suci (aljawahir al- 
mufradah almunagzahah) tidak terpengaruh oleh waktu 
dan tidak terikat oleh tempat, sementara tubuh- 
tubuh ini justru berusaha menjauh dari-Nya. Yang 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 19 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
as 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
v 
1. 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


Wajib Ada lebih tinggi dan lebih suci dari semua 
substansi tunggal. Karena itu, tidak mungkin ada 
kesesuaian antara yang berjasad dan yang dapat 


diindera. 


Jika telah ditetapkan bahwa membuktikan dan 
menentukan keberadaan-Nya di suatu arah tertentu 
adalah sesuatu yang jelas mustahil, maka dari 
ketetapan ini menjadi jelas bahwa berasyik masyuk 
kepada-Nya secara lahiriah berdasarkan dugaan dan 
persangkaan tidak memiliki tempat, dan hal itu 
mustahil. 


Sesungguhnya, sabda Nabi saw. Bahwa “Orang yang 
salat itu sedang berasyik masyuk dengan Tuhannya.” 
diartikan sebagai pengenalan jiwa-jiwa yang rasional 
dan abstrak, yang bebas dati peristiwa-peristiwa 
waktu dan arah-arah tempat. Mereka menyaksikan 
kebenaran dengan kesaksian akal dan melihat Tuhan 
dengan penglihatan ilahi (bashirah rabbaniyah), bukan 
berdasarkan penglihatan jasmaniah (rx 'yat jasmaniyah). 


Dari penjelasan ini, jelas bahwa salat yang hakiki 
adalah penyaksian yang bersifat ilahi (a-musyahadat al- 
rabbaniyah), Ibadah yang murni adalah ungkapan cinta 
kepada 'Tuhan dan penglihatan (pengalaman) 
spiritual yang dalam. 


20 - Ibn Sina 


Dari penjelasan ini, menjadi jelas bahwa salat terbagi 
menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah yang 
lahiriah dan bersifat latihan, yaitu terkait dengan 
gerakan tubuh dalam postur-postur tertentu dan 
rukun-rukun yang dibatasi oleh kerendahan hati, 
kerinduan, dan kecenderungan tubuh parsial yang 
tersusun ini. Bagian ini terbatas di bawah orbit bulan 
dan dipengaruhi oleh akal aktif di dunia kita, yaitu 


alam kejadian dan kehancuran. 


Dalam konteks ini, salat memiliki percakapan dengan 
bahasa manusia, karena ia adalah pemelihara segala 
yang ada, pengatur makhluk-makhluk, serta tempat 
berlindung dan permohonan agar menjaga akal aktif. 
Dengan demikian, ia memperhatikan keteraturan 
individu yang bercabang, yang melakukan salat 
dengan ibadah dan penyerupaannya agar tetap 
terjaga dan terlindungi selama masa hidup dan 
keberadaannya di dunia ini dari bencana-bencana 


zamannya. 


Adapun bagian batin yang sejati dari salat, terpisah 
dari bentuk-bentuk dan bebas dari perubahan, 
berdoa kepada Tuhannya melalui jiwa rasional yang 
mengetahui. Jiwa rasional ini memahami keesaan 
Tuhan yang hakiki tanpa harus menunjuk ke arah 
tertentu dan tanpa terjerat oleh hiasan-hiasan 
duniawi. Ia memohon kepada Tuhan (Ada Mutlak) 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 21 


2 
Fa 
uv 
2 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
v 
18. 
aa $ 
0. 
D 
A 
S 
£. 


agar jiwa tersebut dilengkapi dengan penglihatan, 
sehingga kesempurnaannya dapat dicapai melalui 
pengetahuan akal dan ilmu. 


Semua perintah akal dan limpahan dari langit akal (al- 
sama al-'agli) mengalir ke wilayah jiwa rasional (al-nafs 
al-nitigah) melalui salat ini. Proses ini terjadi tanpa 
kelelahan fisik atau beban manusiawi. Barangsiapa 
yang melaksanakan salat ini, ia akan terhindar dari 
kekuatan hewaninya dan dampak-dampak alami, 
serta telah naik ke tingkat-tingkat akal, menjelajahi 
konsep-konsep abadi (al-madmuinat al-azaliyah). 


Mengenai hal ini, Allah berfirman: 


/ 2 2 5 2 Pa 2 N Ns PP. 
Al Sih K3 PESAN 32 AS AA 
- / 2 2 

GE Ag AN, SSI 


“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan 
mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar 
(keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (OS. 29:45) 


22 - Ibn Sina 


16/ 


Bagian Ketiga: Mengenai setiap bagian dari dua 
bagian tersebut, kepada golongan mana ia 
diwajibkan? 


Setelah — menetapkan — hakikat salat — dan 
menjelaskannya dalam dua bagian, serta merinci 
setiap bagiannya, perlu disampaikan bahwa setiap 
bagian memiliki jenis yang berkaitan dan kelompok 
yang menjadikannya sah untuk dilaksanakan. 


Kita katakan bahwa manusia memiliki aspek dari 
dunia yang lebih rendah dan aspek dari dunia yang 
lebih tinggi. Salat terbagi menjadi dua: yang bersifat 
fisik (riyadi badani) dan yang bersifat ruhani (hagigi 
riham). Penjelasan ini disampaikan sesuai dengan 


proporsi yang sesuai untuk risalah ini. 


Selanjutnya, manusia bervariasi menurut pengaruh 
kekuatan toh yang menyusun dirinya. Barangsiapa 
yang lebih didominasi oleh sisi alami dan hewaninya 
akan terikat pada tubuh, mencintai sistemnya, 
pendidikan, kesehatan, makanan, minuman, dan 
pakaian. Ia akan berusaha menarik manfaat dan 
menjauhkan bahaya. Individu seperti ini termasuk 
dalam kategori hewan, bahkan lebih rendah dari itu. 
Hari-harinya terbuang pada perhatian terhadap hal- 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 23 


2 
Fa 
uv 
2 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
v 
18. 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


hal biasa dalam hidup, dan waktunya terhenti pada 
kepentingan pribadi. Ia lalai dari Sang Pencipta dan 
tidak menyadari kebenaran. Oleh karena itu, tidak 
seharusnya ia meremehkan perkara syari'at yang 
wajib ini. 


Apabila ia menolak untuk — melaksanakan 
kewajibannya, ia perlu ditegur dengan baik agar tidak 
kehilangan hak untuk berdoa, merindukan, dan 
mencari petunjuk dari akal yang aktif (al-'agl al-fa'al) 
serta kepada langit yang berputar (al-falak al-dawar). 
Hal ini penting agar limpahan-Nya turun kepadanya, 
menyelamatkannya dari siksaan keberadaannya, 
membebaskannya dari harapan-harapan badannya, 
dan membawanya kepada tujuan akhir harapannya. 
Jika ia terputus dari sedikit kebaikan dari limpahan, ia 
akan segera terjerumus dalam banyak keburukan, 
dan akhirnya akan lebih rendah daripada hewan dan 
binatang buas. 


Bagi mereka yang didominasi oleh kekuatan spiritual 
dan kekuatan rasional (a-guwwah al-natigah), yang 
mampu mengendalikan keinginannya dan terlepas 
dari kesibukan dunia serta keterikatan pada dunia 
yang lebih rendah, inilah hal yang sejati dan ibadah 
spiritual. Salat murni, yang telah kami tetapkan 
sebagai kewajiban yang paling mendesak dan kuat, 
disambut dengan kesucian jiwa dari limpahan 


24 - Ibn Sina 


Tuhannya. Jika mereka mendekat dengan kecintaan 
dan berusaha sungguh-sungguh dalam ibadah, maka 
segala kebaikan dari alam atas (al-uluwiyah) dan 
kebahagiaan akhirat akan mendatangi mereka. 


Ketika seseorang terpisah dari tubuhnya dan 
meninggalkan dunia, ia akan melihat Tuhannya dan 
mendekati — kehadiran-Nya, serta — menikmati 
kedekatan dengan golongannya, yaitu para penghuni 
kerajaan (al-malakit) dan berbagai alam kekuasaan (al- 
Jabarii). 


Salat ini telah diwajibkan kepada tuan kita dan 
panutan agama kita, Muhammad Al-Mustafa, bukan 
hanya pada malam ketika ia terlepas dari tubuhnya 
dan terbebas dari harapannya, sehingga tidak tersisa 
padanya bekas-bekas nafsu kebinatangan dan tidak 
ada kekuatan dari kebutuhan alamiah. Ia berbicara 
dengan Tuhannya melalui jiwa dan akalnya, dan 
berkata: 


2 SN na SE aa Sa bea 
Jis lee ola Gro SA Sang Ab oa 


.- LT » Kn Pn ab 
SA SE ot Eh 


“Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menemukan 


kenikmatan yang asing pada malam ini, maka berikanlah 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 25 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
as 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
v 
1. 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


ini kepadaku, dan mudahkanlah bagiku jalan yang dapat 
mengantarkanku setiap waktu kepada kenikmatan ini.” 


Maka Allah memerintahkan untuk salat dan 
berfirman, 


s Jak 3 3 
reg Eno SA en 


“Wahai Muhammad, orang yang salat itu sedang berasyik 
masyuk dengan Tuhannya.” 


/1/ 


Bagi para pengikut lahiriah, mereka memiliki bagian 
yang kurang dari ini, sementara bagi para ahli hakikat 
(al-muhbaggigin), mereka memiliki bagian yang 
melimpah dan sempurna. Siapa yang memiliki bagian 
lebih sempurna, maka pahalanya pun lebih besar. 


Saya sangat berhati-hati untuk tidak terlibat lebih 
jauh dalam hal menjelaskan salat dan menguraikan 
esensi (hakikat) serta pembagiannya. Namun, ketika 
saya melihat orang-orang telah meremehkan aspek 
lahiriahnya dan tidak merenungkan aspek 
batiniahnya, saya merasa perlu untuk menjelaskannya 
agar orang yang berakal dapat merenungkan dan 
meneliti bab yang sempurna ini. Mereka perlu 


26 - Ibn Sina 


mengetahui kepada siapa (salat sebagai) latihan fisik 
itu wajib, dengan siapa (salat sebagai) aspek spiritual 
itu terkait, dan dari siapa ia benar. 


Dengan demikian, orang yang berakal, mulia, dan 
sempurna dapat menempuh jalan penghambaan 
(dengan cara) terus-menerus melakukan shalat, serta 
berasyik masyuk dengan Tuhannya melalui ruhnya, 
bukan fisiknya, dengan pikirannya, bukan ucapannya, 
dengan mata batinnya, bukan mata lahirnya, dengan 
intuisinya, bukan inderanya. Sebab, orang yang 
tertipu mencari Tuhannya dengan fisiknya, berharap 
melihat-Nya dengan matanya, dan berbicara dengan- 


Nya melalui indera dan jasadnya. 


Semua perintah syariat berjalan sesuai dengan apa 
yang telah kami jelaskan dalam risalah ini. Kami ingin 
menjelaskan setiap ibadah secara khusus, namun 
kami tidak mampu memulai hal-hal yang tidak pantas 
diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Oleh karena 
itu, kami menyiapkan pembagian yang jelas dan lurus 
untuk hal ini, dan bagi orang yang merdeka, 
cukuplah dengan isyarat. 


/8/ 


Saya mengharamkan untuk menunjukkan risalah ini 


kepada orang yang telah disesatkan oleh hawa 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 27 


2 
Fa 
uv 
& 
o 
da 
as 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
v 
1. 
| 
0. 
D 
A 
S 
£. 


nafsunya, dan hatinya telah dicap oleh tabiatnya. 
Sebab, kenikmatan berhubungan intim tidak dapat 
dibayangkan oleh orang yang impoten, dan 
kenikmatan melihat tidak dapat dipercaya oleh orang 
yang buta. Saya menulis risalah ini dengan 
pertolongan Allah, pujian untuk-Nya, dan karunia- 
Nya yang melimpah dalam waktu yang sangat 
singkat, kurang dari setengah jam, meskipun dengan 
banyak hambatan dan sedikit waktu luang. 


Saya memohon maaf kepada para pembaca risalah 
ini dan memohonkan limpahan akal serta cahaya 
keadilan bagi mereka, agar mereka tidak 
menyebarkan rahasianya, meskipun mereka merasa 
aman dari keburukannya. Karena urusan ini adalah 
dengan Sang Pencipta, dan Penciptaku mengetahui 
urusanku, dan tidak ada yang mengetahuinya selain 


diriku. 


Selesai risalah ini. Segala puji bagi Allah, shalawat- 
Nya “atas junjungan kita Nabi Muhammad, 
keluarganya yang baik lagi suci, dan semua 
sahabatnya. Dia-lah yang mencukupiku dan Dia-lah 
sebaik-baik Pelindung. 


28 - Ibn Sina 


Dua 


penjara AI eng 


Url Aadlute dagllg ella Bis OLuiI GA All Ai aa 
Silun inang dndd9 seal Aildlgi cagl3 pede calgyadl Aajlag 
Alauwlg colaglaeM ade 3 AsilusYl Jae duwilg AAS Bill Aeol93 
SIVSYI gout Alile Lelamd doydull cuboltg ALSLS paguiya CajLog 
Las Oa OLI GA pad lane! IS call Lisig KISS Gl 
OLwYI lady GS 43 MS Gb Oludly (Sally dlu! Hyity 
dally sai dg Aib Kendi SI piladl Kal Ws KISI jala 
SelaguSIN ye pelaklg Aapll A5 (de Beall9 disetuns Ai pat! 
Gamal Auleesotg lg Kkazea 124339 ada Ju Ao pdl 


LSI Ol Ganvad! Siladly Gatel FI Ul yaa Cewoil! Uh sung Lai 
bayanltsi IN Wat Upin Ma oil Badi yan Wil 2 
Bal alat) Layang Led Ol Ol9 ogAg! cagdlat! Lelola lg aset 
taglall Je Apiloo)Il Uedilin Aasliag Lagjlg Kol AYI Je 
Jgatkl Jati 3 BoB Keng SA Jia Je Cuetula Clara 
Tawio Dolea Y Tagituo Tags dell cuma Joguakl Ailels 
8 HAL Snatuelg algual! Juta Geni lagi! SUK cerna 
Gn mah SAM jual kh las SAM oa Jill silat! 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 29 


2 
15 
uv 
& 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
» 
18. 
aa $ 
0. 
» 
A 
Sab 
£. 


Gudsill J9 dil dlituwa dis Cilalllg dg2lls alay sala lg slias 

3 keoniia aludi LNG Alay! ola Crowdg Gaya! Aolua duleg 
ANE Jgyad 

#Nhaall Aula HJ Ieasl 

Lelo Dal as 3 Li Jual 

Oa dg Lena ya Il Lani! ya pasa IS OT GE Jom 

day arik! dalil sell dak Gyag “LI Cg Lagu una 

Alay isi Ligag 


Ja Jha 


SU las dil Ol Jotid clauia Jl Jemall Ida 3 Elisa 
LS Ng SIA sang GK BI 9 Golaklg Calait! aag ya Cloud 
Glely glAAII oa #39 Leldh AlsISII Jodally Bopell Gogdill 
OA H3 ai JeSI ya aki LAS pg3 JeSI Jl AAL Kaili OT LL 
hand Jilall paielg Siah slanNI OS OLI iga yu 
Jalal gag Cilogargkl pi Je atag Jiall yag pala D,AL 
KEY OLI ya SI Suslas 


Ol LS LSI lal ya OLWYI OI lela Ia cud,e Isl 
cold cyag Aladg dapA 3 iya OLS NU Lele 3 Calo gang 
LS Clay! Jae Alas 3893 cya porkag LM Ala Galga Ya 
Ia Ierla AS AI Lg Hnelg gta oya June el LN ON H3 


30 - Ibn Sina 


Ailsy0g pasndg Ailis Anyallg Aiglatil elit oya las dil LS, 
pi Lileg Diua Jially yan din 39 Log og Lay Rolully Alus 
Hsig Ah Gol 3 owl Gelgel Ainja diung dileg orak 
Myiil ya La oy1ag dilol Ka pleselg alas G3 suda GS cg 
pie Bugunig Eluklg carinlly mbullg peng! Hoelsah II 
Wayan Cdalk Hlgardl 0739 “Aadkatig Jelek 233 Jang 
siasat! La Aillisag 3dLI Adalgil Boradly cus Ioi 
cdi Lam pad (AS lg JA Uiikag yul Gelgel gula Alang 
diajg (Rat dial9 Jawa (del diSunlg elaull 9 Ralat daily 
Sila CS dule (dial! pagu! Lalug «SA Lini Sal 
sb Se olga Utu9 dit Alasolg gag coduy STAN Kuda 
cra Satilud La Ogladily cagkle Jl SBL Ogpalu Anal 
Lagices p51 sand Kol Audi Jl Ooleogas ceria Lag al 
cet La Cola Uiialga Lo olistg jotl Anlial! Soal Jl Doozua 
valla 


ca Uiito Elda 398 ISog eallal! Alap ya Cl! oiie Oli YLA 
“lal Elang pendalo “LbilgaadI Slig Hose cala gag 
vol jai Ggill ada Kya Suelg JSI9 ASI Slay lusa 
SUSu Cus! Vgdes9 ce SNI de Jnl9 cule ad P3 Jadg 
at Jab ISlg “dion Jl AS Knee datang Jaring sedap 
A05 Buslag Gol salgi9 Kol 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 31 


2 
15 
uv 
& 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@ 
Se 
5 
» 
Ke) 
aa $ 
0. 
» 
A 
ata 
£. 


Ouull Aniii9 Ou! caci Del caytidlg ISSI ya Munlall Jaad 
Rayola V9 Acjlis op6 jai 3 Al owl send Jgsdill ya 
G doilg pal 3 elang Cal H pil! ya dad Busilag 
Altis Ala et Kata Koo pemul Hagiad io Apel 
Gal Ale 3 aigi Y dulgig srayidly ISYL Jpoceng “0ul 
ISI cold! Jia Alia cengkl okay Cagaya AE AI Rolall 3 latih V9 


Gun Orde pro Laing Ill AS, 93 Slgsll Sad Lotg 
Cord sayaallg gg! Gold! dla89 cajNUI opalg Opsi 
egadlallg suliil9 yeilg mill Kalla AS Soda! Cya Ara adal 
Bore! Bad Atolipll9 «Ali Cg selang 


sendri y0 pad S9 Boedil yg Jet 3 Silsudl Gold Jaalla 
Als 3954 paid eling dedi! Bo3IU God! Lian asuilap 
Oaulg Bodi gis lari allaill9 callgilL Lala (aw goull Ol 
Sha de akal gm Lrisell9 “Lidah LAN! uya Leg oes ie 
393 8 Ha ea) odiag aldi Asi &ag all Ob anug 
Milan dasi AN AoliII 3 Eng AI tlg Cute! Uagras Cagan MI 


32 - Ibn Sina 


dia Lang elsa Calo ISL cnghI ag Era NB Tila del Dl yag 


cula 48 


Bil US Jla3NI dAla dal Alus NI Gadidl Ja8 Lelo 
dl denga enda $ Sila pilu! 3 lau ya Uas ala 
Alas! Ga dil3 2 SSI aipllo Jia Jill can V9 JSI lali 
dala ya A9 cenydidly JSI ALA Ga cad “Jo alga lala 
20519 GilisJl AAS jlsul Alah Is ee lamdla asully Jill 
Can lag “Gila (las Elol 3 dadi dia3g pki dua 
oo jai dal Ile Jl dl ae Bls Saud Cod Ball 
2yat raw 3 dad Jalil kaldl Sally Ja Gldk clo,S 
Jb La Bos Jl Al Ayad cNgiah Ellpalg Colugweekl Asasi 
ASLI Old las! Ok Gioill (A9 eledis Cg il ya abi 
sx Mp Tlah gag 105 aga Giaa Is baal V9 J9 ad 
cai gila SlsiU SUN Jl Las Ati pelita Jp3 Yu peni 
Ola La Gudill Jadid GI Ola 02 jawa da Gaul AU Ya3 
bugllas Kat) GI Laliyais pu BHS T9pd lidg baal jang 
kellasdig AiludYI Gg my Alai ada 


Jaa! oi Uuug coliiiilg alis sol Aowtill ola 9 dd) Uirmiol Ua3 
laa BIS disilag cEllONlg adal ya Aeilui Yi usil Coli 
Wolg 2Si4 day ye ISI Ulas OLA sewa pula «Sal 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 33 


2 
15 
uv 
& 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
v 
18. 
aa $ 
0. 
» 
A 
Sab 
£. 


isin Jali dilas H Mind alah sip calo $ Alia di 
pala Abal! pal 2dlg Aaglewll A23 3 Sl ale G8 “la 
Aas MSI CalyguSI9 sad! ye pound SligletI pi 
Siang cal ella Glaidlg elalh delta Ala Luis Gg 
Ad Yin #Jlas JB dam Ad BII aa 23 oi Haa SI el 
lg Hadlh 


SSjag #eilya Ella! Jl Gliiud eye dak Glee A4 Kes 
2in9 dls Sang Last Hadad Lanal IIA perisai Jgvog Jl 
MIS Lalai Ap “Latilung Laluna Lonliea 


Ugly Isi V9 On el mag Gi UG Glp3 Alus cai Ol 
seal ye Lela Cagll (gelg cagkl ag say Lela “yag 
cleasa Lpolawg Lelgi9 “Asilooyll alga! Elly dilkolga Eradlg 
Leles encaures Lela O3SU9 


Saya Ula adi Olg scalgill Ip cb Jaall JaS OS ola 
Yosites Jis bs V elagaia Lay» (jitug “lalai Gaditilg Ugolaw 
Lo Cudayg “Asnntalag Anil gue Lol33 Curl Gold Login Lagauka 


34 - Ibn Sina 


Sally Gay (SAI 032 dus ta pig (agak! Laly8 sadis Olg 
(Bogarel! GNENL cedilei9 salad! 5489 Jia! Aglow Gp339 Jali 
diyelusg da) aa di 3 Tugas Cilia 84 Lajia Lalat Lis 


cadid AeAd D Hall OI Jis Aowall Odia yo lit,3 A8 519 
(lal! GL pasladi anailly ASIA al SIL dab! AglusYl 
iolug Aule dit Jo Aiil Joy JB A89 (Sutapud! salad! Lila 
Ky Asild dl yadidl Anayai Upallg Kenal Las Mall 
seb 0s Kabela dapil Gwelgag Anllasadl gus 
asal 


Okaye Anni JI ala gua Ja Akad! asal (0 Beat 
dayak! SD Bola! Sc ogayay 3 Kogan JI Jual Tlins Ku2l9 
Al al! calalg Gladi pdl daleg cagargdl ce2l9 Ulas si 
Heal Gatal 


aji co0gng cagangg ditilannga Jla Ai ole Bal Aiyin p3l3 
OTO NEIL Gelg 2d 3 KPNEN I il gg dilayo yagakiig d3 
d3 ALS Ng cleydia dab BISU Hita Y denga JYI Cliyo pala 
(Ig 1igE Lag Jus Lag “log Kali UBA lia Jah Cyad gjia 
Ss3lg jala Ielg Jai dllh “orng ai) GAS R3 Jass 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 35 


2 
15 
uv 
& 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
» 
1. 
| 
0. 
» 
A 
Tali 
£. 


GI Jumadil 
clolug pal Jl Louis Dila SIG 


TH Cuiand La Crayd9 All! ola 9 diowd La Cradle U :Jping 
laga pose Had Jl Aoi SOlall OI lela sUralag Ball 
929 ol Uko wig crallall Giat Lag aebjIl yag «alis 
£yiidl dasi clayag pglaklg Le, ogolkl 343 pala! Lai (inii 
Al So JB Ola Buela Lpl3 “3o olaug solusi d4 K9 
Sad Ailah Y Gk Olasl V9 AI BDlo Y Oh Olah NG alas Mile 
Lpig “cnlellail Sapi Ulang “Laguyo Lpligig Aoglas Lantas! 
calo ad! io ya Anya (si 


Salak ia AN maa Bean AAN asia usa lang 
Melia! ya La pesllg sdg2sullg FS) Selai 031, 
lkalutig Anya! ya Lang Olly elgella KA, sUS OS, 
Bls dai Bg angling! serap gaya NAS an adil 
ca 51 Ragdakl Roglaik! ol! (Je Aijllallg sdgmeudl #69 
Gama Ndag RalsliN Gadily Ragil! Rlaguyh! Apiimtl Adlati 
Soloolgwdl Ala (ya alas! silang ella alat ln Co Luleudl 
clas! Ola Jas Clan! Gili— Jl pamit pil! Ol Aye, All 
Oa dong) A3 Kantin Lay dan Arial! Nite Uas Gilusl gladi ats 
AS 9 Aa rilell LB Jaa igo pdl Bolisl Ulah duaip dj dedi 


36 - Ibn Sina 


Salon LL) Lolg caliatlg coludl OS Aaluwo ala ye 
“Audaally Aseypadl Algudlo pel JliiN Cats alan lis 
daa il aa eadl9 


Asian Dial Kab Gadidl pl Saad Ol GILA eh Ula 
SLS ye TI Asuh Bo AAS daleg Jlai AI lay ed Baya 
Oto Bogo padi GH pllas dlsl dalaig soluel ya duS09 «Dal 
pelog Aaj 3 Aialga bola cad! 3 alan pluaII pall Aya 
O8 pad ag MB Cia! Talas Ogiiy Y Geli! asep Ol Ola 
Ellud “Ayagdall maelgat Callas Agsi3 Agan Arol9 Auelan 
(alas all 39 Kei ci Halus ola ya Bucld uyag Lin,ls 
saig etalilgund pilug dedi 0s pagasiag Ulu! pelaku bund 
Horstsly LS Igluor iralwg dule Atil (do Jlad pala! 451 Ig 
V9 Jalal! Je jiki Y Aale Butilag 3AIS Azelene lia 39 (Ko 
Jalal! d3, 


Seal Gd! Sutalika 913 adl lol ya (il wil Lai 
Haa Y paid! ling SLS ye Sodok! Bopeekl Gwdally GLali 
MP19AI Gyeeo Ga Lily Asli GS Ng Asad NASI pro 
peluag dala Al Iko Jep OS Lag Ae3LII Gogdillg AuaLall 
All! ye Ale Odia diriag “adal So! lie Jail 
oa de Sial! G Jgally Cdls Lang dio Capai Ld Gowa 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 37 


2 
15 
uv 
& 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
» 
18. 
aa $ 
0. 
» 
A 
Sab 
£. 


Suga Alli Anle Agis calB Lo call 3 Sial Adil Bal 
OSN aji Belia Oi Jalal! Je it Yo "do gerlis Ukali JL 
ALeeluklg ALISU oa ES All Ih Vo Aiko! e LIL 
S GIS aji! al! La eclaj date Galang VX dag2y Cjk kai 
Ig “tk ya Apn dal oli V9 Olaj ASouh V9 UK0 Alay 
Ga Caly da5 pahat Ng Silau ya Hita H data Cilita 
arik ongutoahl peaephl IKAN ludYI dislay HAB Bs 
Sagu! plle 9 GAJI Gilak dog OLS 01339 dy OSK 
edan Yg ala YO esai Sole cyag Gaia V9 (iya M6 Laila 
Saga USU say Mall jan pal yag “Al ptag ola Ga 23 NI 
MALE aga! ceng 1 Dowall yag “lea cuilill aa Slelilla 
@Lue3II air CS seliy La Sela OS Ol9 sala! ola ye Juan 
CISU Jl delima (A9 “Asad Gaby Aoa! selasa Ala 
olga Aodlak! AI dng Je Sd LgsliS9 Lelitug “batlola 
H3 ISU Ga pedga G Hbgi V9 Ola Span ll dagu Boyall 
Ca del dgangdl cant og yyAII Rule sal! Bolutas plus osia Lae 
Alaik Ol uas s3 elajiig Igle Abilg Boyakl plg! rap 
Ce baeell Craig CoLwgweell 


CE LA Jlowa Gila ca Ro iga MAA la Jika 3 Ula 
Calagighl9 Celigilak! —uwes palalall dilalis (yi aril! lia ya 
ds Joss "du al deal!" HA OLudl duda d3 ol al Jaa Y 


38 - Ibn Sina 


Ola! Calo» ye Aeplall Adlell «30 sell daud wosidl Klas 
dg G9 m9 Alis Bualia Sell U9ua Liu HA (OS Kala 


Aiko 203) Y Anil, Ban 


8 Gawe! anatilg (Ayi, Samlal! D Apiyil Dhall Oi 43 
Bea Ol Ole lia ya medild AeleojIl A39 An Aset 
AS 3 logaill geli pall awali Ol Jet SIB Oleud 
GlEl9 puas Boowasel! USS, Soguakl Sludi 3 Geli 
nail ALS Jl did! dgaek ct HI adl id Cin 
Ad cs Lily OS lle (gel ella lille 3 Jlaall alan d,saill 
3 Hipsaiag celdganghl Gaya Sila cdaa Anal! Oleh Berlin 
Sha dlasil Jaa Ladoeil dita Jlg209 dy 55 atiulo olga 
Lag ono Liguno cita Apdilg elaais Jak! cepiih pal alas 
dilaj CLS Ge ella! lia (3 dilisg ayac Buka 


celaka! ye ayeeklg Kalu! Oa dpat edi ll wall 
Oa GAJI IYI Ayilaoga Akad 248, adl Ala yudill day Jl g4aa 
GL dg2gh! Gya #Lewiuolg (Ainyy IG Yg Ags Bl! pt 
“toley Alias dilyas Solauil plaily diualias adil! JS 
cad jo Jl Alia! slah ya Jia Gawally dial yel 
HIS V9 Jaa aa AE Uya Inai! le LalKag Dial! die AalolulI 
“Agagdlat! oylilg Agilgael 2133 cya Li 48 Illa Ula yag Cilluil 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 39 


2 
15 
uv 
2 
o 
daa 
Ss 
v 
£ 
& 


@A 
2 
5 
» 
18. 
aa $ 
0. 
» 
A 
Sab 
5. 


La yua Ii dis Ad Celigoyal! Jl dulaall wali 33319 
(KN Ai ,Sil9 Sig elisall ye Cari Dal Ol #Jag 32 Ja 


Cg-riai La padan Aillg 


EU demi 
sasa Hina Sl Ie roma ya paud S UI 


“Cronmdll VS Lim yiig elnais Laliryogig c3NalI Asalo G),3 Ul 
asas pai SI ag Hilal ituo Gel ud JS Ol Jai Ol cas 
“dia! pala Ga Ltd OlwiYI Ol Sl Ob UB 1Jpsid Gy2ng 
Ol Sl medilg 0 leniSI Garlas lineyiig Ie lal! ya Litig 
Ito aydgi9 “lay Gain lo Jas oral dl Renita Dial 
Alay! Ode Gale La ce Td! ya paud JS 


AA AS elo 693 ii naa Salaie OLI Ol Jati Op 
dollas ceng cuka! Gale dika Hlgyello (amdal! Aale cela Uya3 
Aira pbo9 Aindika Colang cdutlg dapig ASI9 diznyog dituyig 
dabig “pile! Bray G da Celilguel slue ya cllail ling 
Ulee de Aagigo diligig “Asiull dilaplLay platak A5 iii 
laka Ol AS jos YA Sal Sale WIL 0 Ja 918 dinaak 
(la dala Lalai ye ad Ola sela cela Land CeradI La 
padi! Gb dale Lgis Y Hb 00,509 Uli Lulwlla 


40 - Ibn Sina 


Ale Ganda jga! Ellallg «last! Jia Jl 83 LutuSl9 GleN9 
Jl dlhogag tiup Jlal oya dulitng edogang talk Uya during coogan 
KIS Jl old Loan ya 25 Juli die pladil ol dika Alah carita 
# Lesadlg pile! ya Lio OLI) ed 


& 233 Aalolill di93 olga (le Lalug AsilogyIl oly8 Cule cja Lai 
Gaia! ya! IS do lali Gile Latul Jl ye dus 
A1 Aula Atrlg lali Gl Aan Dhallg “ilegal 
JaBI gl cday And Amis Bolelag Matual AS call (93 Lagag 
Sol Lula Agela! Sal AI pro All pol delaai 3 negara Aida 
oglesng day ali Usul! Golag psr ye Jual ISI S0 “Ag SSI 
alas lelg SSI OKU gadg “dip Bolenas ilag sdipya— 
Ius liltitog Liduw de Cg A8 HNhall oikag Lg rel 
dna Haa gali “All ye Ojlg “Ai os Opa UB All GY Gila 
Ambi day (grid 1393 Angela lal uya Ig 390i AniloulI JT Kya 
Jia Glnela cola Hilal G Any Si Sang AI) J9 cg 
BOLA Jai Ayald codim (jkt Jl Cidg JS Gilang iapto I pawg 
day cara ba! oren ba 1 JL 


Ketuanig yag Lam (309 0 yali Lan Iin ya pala le Yg 
AMA ya LAS Un Rol A89 dye dulgid JeSI Alan yag Ja 
Ol cal) Lala elgawdg Uisala mapiiig call eri3 3 paid 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 41 


2 
15 
uv 
& 
o 
da 
a 
v 
£ 
& 


@ 
2 
5 
» 
1. 
ban 
0. 
» 
A 
Tali 
£. 


Lela Koni Calya ed H Iglali Lag Layalglas Lgsglaa GlaJI 
selang “Ia yaill lia 32 Cuolug Jalal! Jalisl L3 Layyitg 
Hem “Tuas yang Gali yan Ile)l9 en Ya de sell Vi 
Cde Raglallg auadil Gal Egi Jail Juolill Jalal Je 
“Uya Y dlilaing cdyatedy Y dongya day Slenlisy odlilog (Lal 
da cadlas yA OLS diwey Y dlam soya Y diruang 
A0ae9 duos Ai lenliuag doa 99 “dina Ai) malang drain 
cola Litilo, 3 olimyi La Gore Role Rec, All pall prang 
apel Beall Liule pulai OST9 “Ayoleg Solas JSI mi GI Lyig 
#Laniiua Lesolg Lagi Ide bagad ct Uple PLT das 
DLS dua lp 


“tnubo dulB Jle pulog colga og Uya Ike Ali osla yaye pig 
ASI Lp Gasas Y ja Bila sonia) pg4ai Yg Lemdi Sid Ola 
Bae G palgd! Jajarll dkag outeng dil ga Alay! oila cuiS 
cra sikelg « pun #lyA9 BHS Giloss pa “Aelu Liyai ya Jdl9 padi 
Y Ol adal! gig Jia! 43 paple pita (Alay! ola (alllaa 
Goat pala Filleng ASLI aa pe! la G4 Ugal C9 ega Pada 
Base Liulw (de AiNlyog “dil Manllg Alloy Susi GAP dayan Yg 
A9 HAN gg “Utara dulnyolg sonyalatl Could! lg (audi 
HS 


42 - Ibn Sina 


26 


Orang yang berakal dan mulia menempuh jalan 
penghambaan dengan terus-menerus salat, berasyik 
masyuk dengan Tuhannya melalui ruh, bukan fisik, 

pikiran, bukan ucapan, mata batin, bukan mata lahir, 


intuisi, bukan indera. 


Ibn Sina 


#3 


| an 
Let 


TE 


NK 
Seth 


« 
7 N, 
NANGKA 


Uustrasi: Saat Ibn Sina terbaring sakit di akhir hayatnya, 


Abu “Ubayd al-Juzjani setia menemani dan membacakan 


sebuah syait: 
“Ketika aku menjadi besar, tidak ada negeri yang cukup luas bagiku. 


Ketika nilaiku menjadi tinggi, tidak ada pembeli yang 


menginginkanku.” 


44 - Ibn Sina 


KISAH HIDUP IBN SINA 


Ayahku berasal dari Balkh dan pindah ke Bukhara pada 
masa pemerintahan Amir Nuh bin Mansur. Di sana, ia 
bekerja sebagai pegawai pemerintah dan ditempatkan di 
sebuah desa bernama Kharmaitsan, salah satu desa utama 
di wilayah Bukhara. Tak jauh dari sana, ada desa Afshana, 
tempat ia menikahi seorang wanita (namanya Sittarah, 
ed), dan di situlah aku dilahirkan. Tak lama kemudian, 
adik laki-lakiku lahir, dan kami sekeluarga pindah ke 
Bukhara. 


Sejak kecil, aku belajar Al-OGur'an dan sastra. Pada usia 
sepuluh tahun, aku telah menguasai Al-Gur'an dan 
berbagai karya sastra hingga banyak orang merasa takjub 
dengan kemampuanku. 


Ayahku adalah seorang yang menerima ajakan ulama 
Ismailiyah dari Mesir. Bersama adikku, mereka sering 
mendiskusikan ajaran-ajaran tentang jiwa dan akal sesuai 
pemahaman Ismailiyah. Aku mendengarkan setiap 
pembicaraan mereka, memahami isi perbincangan itu, 
namun jiwaku menolak untuk menerimanya. Mereka 
juga mulai mengajakku untuk memahami filsafat, 
geometri, dan perhitungan India yang terkadang 


disinggung dalam diskusi-diskusi mereka. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 45 


2 
5 
ku) 
2 
le) 
£— 
(os 
vw 
£ 
w 
G) 


D 
tah, 
5 
key) 
ke) 
aa 
teh 
ta) 
A 
T 
a 


Kemudian, ayahku mengirimku kepada seorang ahli 
perhitungan India yang berprofesi sebagai penjual sayur, 
dan aku belajar langsung darinya. Tak lama berselang, 
Abu Abdullah al-Natili, yang mendaku sebagai filsuf, 
datang ke Bukhara. Ayahku memintanya tinggal di rumah 
kami agar aku bisa belajar darinya. Sebelum kedatangan 
al-Natili, aku telah mempelajari fikih dan sering 
berkunjung kepada Ismail al-Zahidi. Dalam perdebatan, 
aku termasuk yang paling unggul, memahami dengan 
baik cara berargumen dan mengajukan keberatan kepada 
lawan sebagaimana kebiasaan para cendekiawan saat itu. 


Kemudian, di bawah bimbingan al-Natili, aku mulai 
mempelajari buku Isagoge karya Porphyry. Saat ia 
menjelaskan definisi genus sebagai "sesuatu yang dapat 
dikatakan tentang banyak hal yang berbeda dalam esensi," 
aku berkata, "Bukankah ini juga mencakup hal-hal yang 
berbeda dalam aksiden?" 


Ia tampak sangat terkesima oleh pemahamanku. Setiap 
kali ia menjelaskan suatu masalah, aku dapat 
memahaminya lebih baik daripada dia, yang membuatnya 
terus-menerus heran. Ayahku pun memperingatkanku 
untuk tidak terlarut dalam hal-hal selain ilmu. 


46 - Ibn Sina 


Di bawah bimbingan al-Natili, aku mempelajari dasar- 
dasar logika, meskipun untuk pembahasan yang lebih 
mendalam, ia tidak memiliki pengetahuan yang memadai. 
Aku lalu melanjutkan membaca buku-buku secara 
mandiri dan mempelajari komentar-komentarnya hingga 
aku berhasil menguasai ilmu logika sepenuhnya. 


Saat mempelajari buku Euclid, aku hanya membutuhkan 
bimbingannya untuk lima atau enam proposisi pertama, 
setelah itu aku mampu menyelesaikan seluruh buku 
secara mandiri. Selanjutnya, aku beralih ke Almagest. 
Ketika tiba di bagian tentang geometri, al-Natili berkata, 
"Bacalah sendiri, lalu tunjukkan hasilnya kepadaku, nanti 
aku koreksi jika ada kesalahan." Namun, kenyataannya, ia 
tidak benar-benar memahami isi buku tersebut. Banyak 
masalah yang baru ia pahami setelah aku menjelaskannya. 
Akhirnya, al-Natili meninggalkanku dan pergi ke 
Gurganj. 


Aku lalu sepenuhnya tenggelam dalam mempelajari 
buku-buku fisika, metafisika, dan matematika, hingga 
pintu-pintu pengetahuan terbuka luas bagiku. Setelah itu, 
aku mulai tertarik pada ilmu kedokteran dan membaca 
berbagai buku yang membahasnya. Kedokteran ternyata 
bukanlah ilmu yang sulit, sehingga dalam waktu singkat 
aku menguasainya dan menjadi unggul. Bahkan, para 
dokter terkemuka saat itu datang untuk belajar 
kedokteran dariku. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 47 


2 
5 
ku) 
2 
le) 
rx 
(os 
vw 
s 
w 
G) 


D 
Bah, 
5 
key) 
ke) 
an 
teh 
ta) 
A 
S 
a 


Aku juga mulai merawat pasien, dan melalui pengalaman- 
pengalaman praktis dalam pengobatan, pintu-pintu 
pengetahuan semakin terbuka lebar bagiku, hingga sulit 
dilukiskan dengan kata-kata. Meskipun begitu, aku tetap 
meluangkan waktu untuk mempelajari fikih dan sering 
terlibat dalam diskusi-diskusi tentangnya. Saat itu, usiaku 
baru enam belas tahun. 


Kemudian, aku sepenuhnya mencurahkan diri untuk 
belajar dan membaca selama satu setengah tahun, 
mendalami logika serta cabang-cabang filsafat lainnya. 
Sepanjang waktu malam itu, aku tidak pernah tidur 
nyenyak, baik siang maupun malam, dan tidak 
menyibukkan diri dengan hal-hal lain. 


Setiap argumen dari buku-buku yang kubaca 
kukumpulkan, lalu kucermati satu per satu. Aku 
mengkaji premis-premisnya, menelusuri keterkaitannya, 


dan menilai hasil dari tiap argumen. 


Dengan saksama, aku juga memperhatikan syarat-syarat 
dari premis tersebut hingga mampu menemukan solusi 
dari berbagai permasalahan. Setiap kali terjebak 
kebuntuan, aku akan kembali meninjau ulang premis dan 


metode yang digunakan hingga masalah itu terpecahkan. 


48 - Ibn Sina 


Aku terus-menerus pergi ke masjid untuk shalat, 
mengadu kepada-Nya, dan memohon kepada Tuhan agar 
membuka pintu-pintu ilmu yang masih tersembunyi 
bagiku. Pada malam hari, aku pulang ke rumah, menelaah 
kembali pelajaran-pelajaran yang telah kupelajari di 
bawah terang lentera. Ketika merasa lelah atau 
mengantuk, segelas minuman  kuteguk untuk 
memulihkan energiku, lalu kembali membaca. Bahkan, 
ketika tertidur, sering kali dalam mimpi solusi dari 


masalah yang kupelajari tampak jelas bagiku. 


Aku terus menjalani proses ini hingga seluruh 
pengetahuan yang kumiliki tertanam kokoh dalam diriku, 
sejalan dengan kemampuan manusia. Semua yang 
kupelajari pada masa itu masih lekat dalam ingatanku 
hingga sekarang, dan aku tidak perlu menambahkan 
apapun lagi. Aku telah memahami segala sesuatu yang 


dipelajari hingga hari ini. 


Aku telah menguasai ilmu logika, alam, dan matematika, 
hingga akhirnya aku sampai pada ilmu ketuhanan. Aku 
membaca Metafisika setelah mempelajari ilmu alam, 
namun tidak mampu memahami maksudnya. Aku 
mengulanginya berkali-kali, hingga mencapai empat 
puluh kali, bahkan hampir menghafalnya, tetapi tetap 
tidak bisa menangkap tujuannya. Hal ini membuatku 
begitu putus asa hingga aku berkata dalam hati, "Buku ini 
mustahil untuk dipahami." 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 49 


2 
5 
ku) 
2 
le) 
rx 
(os 
vw 
s 
w 
G) 


D 
tah, 
5 
key) 
ke) 
aa 
teh 
ta) 
A 
T 
a 


Suatu hari, ketika berjalan ke toko buku, aku melihat 
seorang penjual menawarkan buku berdebu dan berkata, 
"Belilah buku ini, pemiliknya sangat membutuhkan uang. 
Aku akan menjualnya dengan harga murah, hanya tiga 
dirham." Aku pun membelinya, dan ternyata buku itu 
adalah karya Abu Nasr al-Farabi tentang maksud 
Metafisika. 


Sesampainya di rumah, aku segera membacanya, dan 
seketika itu juga maksud buku tersebut menjadi jelas 
bagiku karena isinya telah kuhafal sebelumnya. Hatiku 
meluap-luap dengan kegembiraan, dan keesokan harinya, 
aku bersedekah kepada orang-orang miskin sebagai wujud 


syukurku kepada Allah SWT. 


Pada waktu itu, Sultan Bukhara, Nuh bin Mansur, jatuh 
sakit dengan penyakit yang membuat para dokter tak 
berdaya mengobatinya. Namaku telah dikenal luas karena 
ketekunanku dalam belajar dan membaca, sehingga 
namaku disebut di hadapan Sultan, dan mereka 
memintanya untuk memanggilku. Aku pun datang dan 
ikut serta dalam pengobatannya, mengabdikan ilmuku 


demi kesembuhannya. 


50 - Ibn Sina 


Suatu hari, aku meminta izin kepada Sultan untuk 
memasuki perpustakaannya dan membaca buku-buku 
yang ada di sana. Ia mengizinkanku, dan aku memasuki 
sebuah rumah besar yang terdiri dari banyak ruangan, 
masing-masing penuh dengan peti-peti berisi buku-buku 
yang ditumpuk rapi. 


Di satu ruangan terdapat koleksi buku-buku bahasa Arab 
dan puisi, di ruangan lain buku-buku fikih, dan begitu 
seterusnya, setiap ruangan mewakili satu bidang ilmu 


tersendiri. 


Aku mempelajari katalog buku-buku klasik dan mencari 
apa yang aku butuhkan. Di sana, aku menemukan banyak 
buku yang sebelumnya belum pernah kulihat, bahkan 
namanya pun belum pernah kudengar. Aku membaca 
buku-buku itu, memahami isinya, dan mengetahui 
kedudukan setiap penulis dalam bidang ilmu mereka 


masing-masing. 


Ketika aku mencapai usia delapan belas tahun, aku telah 
menguasai seluruh ilmu yang ada di perpustakaan itu. 
Pada saat itu, ingatanku masih sangat kuat untuk 
menghafal, meskipun kini, ilmuku lebih matang. Namun, 
inti dari ilmu itu tetap sama, tidak ada yang baru yang 
kutambahkan setelahnya. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 51 


2 
5 
ku) 
2 
le) 
rx 
(os 
vw 
s 
w 
G) 


D 
tah, 
5 
key) 
ke) 
aa 
teh 
ta) 
A 
T 
a 


Aku memiliki seorang tetangga bernama Abu al-Hasan al- 
Arudi, yang memintaku untuk menyusun sebuah buku 
komprehensif tentang ilmu yang ia kuasai. Aku 
menuliskan untuknya sebuah karya berjudul Kitab al- 
Majmu' dan menamainya dengan namanya. Dalam buku 
itu, aku mencakup semua cabang ilmu, kecuali 


matematika. Saat itu, usiaku baru dua puluh satu tahun. 


Aku juga memiliki seorang tetangga bernama Abu Bakr 
al-Bargi al-Khawarizmi, seorang cendekiawan yang sangat 
cerdas dalam fikih, tafsir, dan menjalani kehidupan 
zuhud. Ia sangat tertarik pada ilmu-ilmu ini dan 


memintaku untuk menjelaskan beberapa buku. 


Untuknya, aku menuliskan sebuah karya besar berjudul 
al-Hasil wa al-Mahsul dalam sekitar dua puluh jilid. 
Selain itu, aku juga menulis sebuah buku tentang etika 
yang kuberi judul al-Birr wa al-Itsm . Kedua buku ini 
hanya berada di tangannya, dan tak ada seorang pun yang 
pernah melihat salinannya. 


Tak lama kemudian, ayahku meninggal dunia dan 
hidupku berubah drastis. Aku terpaksa meninggalkan 
Bukhara dan pindah ke Gurganj. Di sana, wazir Abu al- 
Hasan al-Suhaili, seorang yang sangat mencintai ilmu 
pengetahuan, memegang kendali pemerintahan. 


52 - Ibn Sina 


Aku diperkenalkan kepada Amir Ali bin Ma'mun di 
Gurgan (juga dikenal sebagai Gorgan, sebuah kota 
penting di wilayah Khurasan, ed). Saat itu, aku berada di 
bawah perlindungan seorang ahli fikih dan diberikan 
tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhanku. 
Namun, keadaan tak menentu memaksaku untuk 
berpindah-pindah. Dari Gurganj, aku menuju Nasa 
(Nama ini mungkin merujuk pada Nishapur (Naysabur|, 
salah satu kota besar di Khurasan pada masa itu, ed), 
kemudian ke Bayward, lalu ke Tus, lalu Samangan 
(Samangan, wilayah ini terletak di utara Afghanistan 
modern, ed), hingga akhirnya ke Jajarm, yang merupakan 
perbatasan Khurasan. Dari sana, aku melanjutkan 
perjalanan ke Gorgan dengan tujuan bertemu Gabus. 
Namun, di saat yang sama, Gabus ditangkap dan 
dipenjarakan di salah satu benteng, dan akhirnya ia wafat 
di sana. 


Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan ke Dehistan (juga 
dikenal sebagai Merv Dehistan, yang merupakan wilayah 
di dekat Laut Kaspia, pada perbatasan antara 
Turkmenistan modern dan Iran, ed), di mana aku 
menderita sakit yang sangat parah. Ketika kondisiku 
sedikit membaik, aku kembali ke Gorgan dan di sana aku 
bertemu dengan Abu Ubaid al-Juzjani. 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 53 


2 
5 
ku) 
2 
le) 
rx 
(os 
vw 
s 
w 
G) 


Ia membacakan sebuah puisi tentang keadaanku, yang di 
dalamnya terdapat bait berikut: 


“Ketika aku tumbuh besar, tak ada tempat yang cukup 
luas bagiku. Ketika hargaku melambung tinggi, tak ada 
yang ingin membeliku.” 


Sumber tulisan: 

Ibn Sina. (1982). Kitab al-Najat fi al-Hikmah al- 
Mantigiyyah wa al-Thabi'iyyah wa al-Ilahiyyah (Diedit 
oleh Doktor Majid Fakhri). Beirut: Dar al-Afag al- 
Jadidah. 


D 
ea), 
5 
key) 
ke) 
FN 
teh 
ta) 
A 
S 
a 


54 - Ibn Sina 


EDITOR 


Dani Ramdani, S.Th.I., M.A. — Lahir di Tasikmalaya 12 
April 1991. Adalah sarjana filsafat lulusan Fakultas 
Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program 
Magister di bidang Islamic Thought and Philosophy ia 
selesaikan pada tahun 2021 di Sekolah Pascasarjana (SPs) 
UIN Jakarta, dan di tahun yang sama ia melanjutkan 
program doktoral di bidang Islamic Thought and 
Philosophy. Saat ini, mengajar filsafat di Program Studi 
Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang, 
Tangerang Selatan, Banten. 


Instagram: @danicrates @sinaproject.id 


2 
5 
ku) 
2 
le) 
ta 
(os 
vw 

£ 
w 

G) 


Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat - 55 


D 
tah, 
5 
ken) 
ke) 
2) 
teh 
ta) 
A 
S 
a 


TENTANG MANUSKRIP 


Menurut Hasan “Ashi (1982), teks "F7 Sirr al-Salah" yang 
ia sunting merujuk pada empat sumber utama, terdiri dari 
tiga manuskrip dan satu naskah cetak. Manuskrip- 
manuskrip tersebut tersimpan di tiga perpustakaan 
terkemuka: Nur Uthmaniyah, Al-Zahiriyah, dan Ahmad 
al-Thalith. — Masing-masing — manuskrip — memiliki 
karakteristik unik, baik dari segi jumlah halaman, gaya 
penulisan, maupun densitas teksnya. 


Manuskrip pertama, yang tersimpan di perpustakaan Nur 
Uthmaniyah dengan nomor 4894, ditulis dalam gaya 
naskh dan terdiri dari 5 halaman dengan kepadatan teks 
yang tinggi - 37 baris per halaman dan rata-rata 19 kata 
per baris. Manuskrip kedua berada di perpustakaan Al- 
Zahiriyah (nomor 5433), menggunakan gaya thuluth, 
memiliki 9 halaman dengan 27 baris per halaman. 
Sementara itu, manuskrip ketiga yang disimpan di 
perpustakaan Ahmad al-Thalith (nomor 1584) ditulis 
dalam gaya Farsi, terdiri dari 10 halaman dengan 21 baris 


per halaman. 
Hasan “Ashi juga merujuk pada satu sumber cetak yang 


terdapat dalam kompilasi berjudul Rasail Fi Asrar Al- 
Hikmah Al-Masyrigiyyah. 


56 - Ibn Sina 


TTIT 
ap 


PONDOK PESANTREN CILENGA 


SARIWANGI - TASIKMALAYA - INDONESIA 


Berasyik Masyuk 
dengan Tuhan 


Menyingkap Rahasia di Balik Ibadah Salat 


Dalam risalah “Berasyik Masyuk dengan Tuhan: Menyingkap 
Rahasia di Balik Ibadah Salat” ini, Iban Sina membawa kita pada 
perjalanan spiritual mendalam, yaitu menyingkap lapisan- 
lapisan makna yang tersembunyi di balik ibadah salat. Salat 
sering kali dipandang hanya sebagai ibadah kewajiban harian, 
namun Ibn Sina menunjukkan bahwa salat adalah cara untuk 
membangun hubungan langsung dan penuh cinta dengan 
Sang Pencipta, Berasyik Masyuk dengan-Nya (a-munajai). Ibn 
Sina memadukan pendekatan spiritual dan rasional untuk 
memberikan pemahaman yang utuh, memaknai salat bukan 
hanya sebagai tindakan fisik semata, melainkan juga sebagai 


penyatuan pikiran, jiwa, dan hati dalam kehadiran Tuhan. 


Lebih jauh, dalam risalah ini, Ibn Sina menguraikan 
bagaimana setiap gerakan, seperti ruku dan sujud, merupakan 
wujud penyerahan total manusia kepada Tuhan. Melalui 
perspektif tasawuf dan filsafat yang mendalam, ia mengajak 
kita untuk tidak hanya memahami salat secara ritualistik, 
tetapi juga menyelaminya sebagai perjalanan untuk mengenali 
diri dan Tuhan. Ibn Sina menyampaikan bahwa dalam setiap 
salat (baik lahiriah ataupun batiniah), manusia menemukan 
kedekatan tertinggi dengan Sang Wujud Niscaya, yaitu Allah, 
serta momen dimana kita bisa untuk berkomunikasi secara 


asyik masyuk dengan-Nya. 


Selamat membaca, selamat menyelami Ibn Sina. 


Supported by: 


